agaimana perasaan Anda jika sejak pagi 
suasana begitu tenang, namun tiba- 
tiba berubah 180 derajat. Anda 
mengalami keributan di jalan, ban kempes, 
terlibat kecelakaan, atau apa pun itu yang 
benar-benar merobek ketenangan Anda. 
Sampai di kantor pimpinan marah-marah, 
rekan-rekan kerja tidak bisa diajak bekerja 
sama, seakan tidak peduli dengan Anda, belum 
lagi tugas-tugas yang menuntut untuk segera 
diselesaikan, Anda pasti pernah mengalaminya, 
dan kepala kita seperti mau "meledak" rasanya 


Hari yang sibuk 

Yesus pernah mengalami hari yang seperti 
itu, bedanya Ia tetap tenang dan tidak meledak. 
PagiNya dimulai dengan mendengar tentang 
kematian Yohanes Pembaptis: sepupuNya, pen- 
dahuluNya, kawan sekerjaNya, sahabatNya, 
Yesus kehilangan satu-satunya orang yang 
paling mengenalNya (Mat. 14:12) 

Belum selesai Ia berduka, rasul-rasul kem- 
bali dari perjalanan misi mereka dan mem- 
beritahukan kepadaNya semua yang mereka 
ajarkan dan kerjakan (Mark.6:30). Dapat 
dibayangkan bagaimana para murid secara 
bergantian bercerita dengan seru bagaimana 
mereka mengajar orang-orang tentang Kera- 
jaan Allah, menyembuhkan segala penyakit dan 
mengadakan berbagai mujizat 

Ternyata masalah belum selesai, selain 
murid-murid, banyak orang yang ingin 
mendapatkan "sesuatu" dari Yesus karena 
melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang 
diadakanNya (Yoh.6:2) 

Setelah mendengar Yohanes dibunuh dan 
rasul-rasul kembali dari misi, Yesus ingin 
menyendiri dengan para murid ke tempat yang 


SN SJS 


MEILS 


artikel 2 


sunyi, di Betsaida (Luk.9:10). Markus menye- 
butkan bahwa mereka akan beristirahat di sana 
(6:31). Tapi apa yang terjadi sangat di luar pe- 
rencanaan. Orang banyak itu mengetahui ren- 
cana dan tujuan mereka. Mereka mengikuti Ye- 
sus dan murid-murid melalui jalan darat. 
Rencana untuk beristirahat itu diinterupsi. 
Retreat dibatalkan. Pelayanan dilanjutkan. 


Tetap tenang 

Masuk akal sekali jika kemudian para mu- 
rid meminta Yesus untuk menyuruh orang ba- 
nyak itu pulang (Mat.14:15). 

Sebaliknya, Yesus tidak mengusir mereka 
semua! Yesus tidak meledak dan memukul ta- 
nah dengan kepalan tinjuNya! Ia tidak melem- 
parkan tanggung jawab! la tidak sebal, jengkel 
dan marah dengan mereka semuanya, namun 
tetap tenang. 

la memilih untuk melakukan apa yang 
Anda dan saya jarang -kalau pun ada, lakukan. 
"Ketika Yesus mendarat, la melihat orang ba- 
nyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah 
hatiNya oleh belas kasihan kepada mereka dan 
la menyembuhkan mereka yang sakit." (Mat.14: 
14). 

Matius menulis bahwa hati Yesus tergerak 
dengan belas kasihan, Ia "menyembuhkan me- 
reka yang sakit." Yesus melayani mereka de- 
ngan paket lengkap. Tidak hanya mengajar dan 
menyembuhkan, Tuhan Yesus juga memberi 
mereka makan sampai kenyang. 

Seperti yang sering kita alami, banyak 
orang di dekat Yesus, tetapi tidak ada petunjuk 
yang mengatakan bahwa ada orang yang me- 
nanyakan keadaan Yesus, bagaimana perasaan- 
Nya, bagaimana la melewati pagi itu. Tidak 
seorangpun datang untuk memberi, semua 
datang untuk mengambil dan mendapatkan. 

Namun, Yesus memilih untuk memberi 
hadiah kepada orang-orang, meski Ia sendiri se- 
dang mengalami masalah. la memberi kesem- 
buhan dan makanan kepada semuanya. la tidak 
pilih kasih. Ia tidak hanya melayani orang benar 
saja. 

Ketika memberi, Ia tidak memperhatikan 


PEMIMPIN REDAKSI 


PENASEH 


FAX 


divonsi ke: No. Rek, WEO1D 0 TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UI 


REDAKSI WARTA MAWAR SHARON. 


masa lalu dan masa depan seseorang. Ia tetap 
memberi meski la tahu kemungkinan bahwa 
pemberianNya akan disalahgunakan. Kebaikan- 
Nya itu didorong oleh karena sifatNya, bukan 
karena kelayakan manusia. 

Seorang pernah bertanya kepada teman 
Max Lucado, "Adakah contoh di Alkitab yang 
mengajar kita untuk berbuat baik kepada 
seseorang yang tidak mau menjadi Kristen?" 
Temannya itu menjawab dengan satu kata saja, 
"Tuhan." Setiap hari Tuhan memberi kehidupan 
bagi jutaan orang, baik orang yang jahat 
maupun kepada orang yang benar. 


Terjawab sudah 

Apa yang menjadi dasar bagi Yesus untuk 
tetap tenang di tengah ketegangan dan 
kesibukan hari itu? Apa yang menyanggupkan 
Yesus untuk melayani orang-orang meski DiriNya 
sendiri sedang berduka, capek dan sibuk dengan 
urusan internalNya -dengan murid-muridNya? 

Pertama, karena kedekatanNya dengan 
Allah, Tuhan Yesus selalu mengawali hari-hariNya 
dengan berdoa (Mark.1:35). Melalui hubungan 
yang intim dengan Allah, Yesus mampu melihat 
segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, 
bahwa Allah ada di balik kendali (God is under 
control of everything). Keintiman dengan Allah 
membuatNya peka melihat prioritas yang harus 
segera dikerjakan, termasuk tahu kapan harus 
berhenti istirahat, dan berdoa kembali 
(Mat.14:22). 

Kedua, la mengenal nilai orang-orang 
yang dilayaniNya. Manusia itu berharga di mata 
Allah. Jika tidak, tentunya Putra Allah tidak akan 
turun dan mati menebus dosa-dosa mereka. 
Ketiga, Yesus tetap tenang karena la tahu pang- 
gilanNya. 

Bagaimana dengan kita? Apakah akhir- 
akhir ini kita sedang dilanda dukacita, tekanan 
dan tuntutan-tuntutan hidup sampai melayani 
orang lain terasa sangat sulit? Apakah orang- 
orang lain seakan tidak peduli dan tetap 
menuntut kita dengan banyak tanggung jawab? 
Satu hal, “Hanya dekat Allah saja aku tenang, 
dari pada-Nyalah keselamatanku.” (Maz.62:2).m 


Pam. Cothorino Kusumadewi, 
Prasetyo TATA LETAK: Yon 


REDAKTUR P m Kerntawar 


horon. 
TELP: (031) 


a. E-mail idg 
n Bukit Doo mmo 


INTUK UMUM. 


03 


Narayana Murthy, seorang CEO sebuah perusahaan IT dari India 


di majalah Asiaweek, mengatakan, "Saya sering menjumpai orang- 
orang yang bekerja selama 12 jam sehari, 6 hari seminggu, atau lebih 
Beberapa diantaranya melakukan hal tersebut karena diburu-buru oleh 
deadline, memenuhi target yang telah ditetapkan. Bagi mereka, waktu: 
waktu panjang yang penuh lembur hanyalah bersifat sewaktu-waktu 
saja. Namun, ada yang menjalani jam-jam lembur dalam 


hari-hari kerja mereka selama bertahun-tahun." 


lembur menyebutkan beberapa hal yang menarik. Pertama, 
bahwa orang yang sering bekerja lembur berpengaruh tidak baik 
kepada orang yang menjalani maupun orang-orang sekitarnya. Berada 


Ri yang dilakukan oleh Narayana tentang kebiasaan bekerja 


04 


artikel Pa 


dalam kantor selama berjam-jam dalam 
rentang waktu yang lama, bisa menimbulkan 
potensi yang cukup besar bagi yang men- 
jalaninya untuk membuat kesalahan karena 
faktor kelelahan. 

Membetulkan kesalahan-kesalahan 
tersebut membutuhkan waktu dan tenaga 
tidak saja dari dirinya sendiri, melainkan orang 
lain yang secara langsung maupun tidak 
langsung bekerja bersamanya. 

Kedua, orang yang suka bekerja lembur 
menjadi mudah tersinggung, dan mudah 
marah. Perilaku semacam ini secara organisasi 
merupakan masalah besar. Teman-teman 
kerjanya menjauhinya. Hasil besar akan 
dicapai oleh sebuah organisasi apabila ada 
jalinan harmonis dalam kerja sama tim antar 
karyawannya, bukannya bekerja sendiri- 
sendiri dan saling menjauhi. 


Stewardship (Penatalayanan) 

Pepatah jawa mengatakan "Ngono yo 
ngono, nanging yo ojo ngono" (artinya, begitu 
ya begitu tapi jangan begitu). Kalau dikaitkan 
dengan bekerja lembur di kantor, maksud 
pepatah itu adalah bekerja itu baik, bahkan 
kita harus bekerja keras untuk mencapai hasil 
yang terbaik, tapi ingatlah bahwa pekerjaan 
itu bukanlah segala-galanya. 

Pengkhotbah mengatakan bahwa "Untuk 
segala sesuatu ada masanya,..." (3:1). Mak- 
sudnya, ada waktu untuk bekerja, ada waktu- 
nya untuk istirahat. 

Kita harus mempertimbangkan hal lain 
yang jauh lebih penting untuk dikerjakan, 
yaitu menjalin hubungan yang harmonis, 
dengan Allah, dengan sesama, dan dengan 
diri sendiri. Ketiga hubungan itu penting dan 
harus dijaga secara seimbang. 

Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup 
ini adalah harta yang Tuhan percayakan ke- 
pada umatNya. Pada intinya, kita tidak memi- 
liki hidup ini karena semuanya adalah anu- 
gerah Tuhan. 

Karena hidup adalah anugerah dan sebu- 
ah kepercayaan, maka penerima anugerah 
adalah para penatalayan (stewardship) yang 
harus mempertanggungjawabkan hidupnya 
kepada Pemberi Kehidupan. 

Hidup harus seimbang. Orang-orang harus 
dapat menghargai tubuhnya dan menjaga ke- 
sehatannya. Pdt. Ade Manuhutu mengatakan 
dalam khotbahnya, “Early to bed, early to rise, 


make a man healthy, wealthy and wise." (Tidur 
lebih awal dan bangun lebih awal, membuat 
seseorang sehat, makmur dan bijaksana). 

Oleh karena itu, kita harus tahu waktu, 
kapan harus mulai, dan kapan harus berhenti. 
Untuk itu kita perlu dapat hikmat Tuhan agar 
bisa bekerja dengan cerdas selama waktu 
yang disediakan pimpinan untuk bekerja 
(Maz.19:8). 


Bekerja cerdas 

Yesus "bekerja" dengan cerdas sekaligus 
bertanggung jawab. Ketika la memberi makan 
5000 orang, kita mendapati 4 hal penting 
yang patut kita contoh: 

Pertama, la memberi makan 5000 orang 
dengan apa yang ada padaNya; 5 roti dan 2 
ikan (Yoh.6:9). Artinya, jika kita memiliki keter- 
batasan dalam bekerja, entah fasilitas atau 
pun waktu, kita harus bekerja dengan maksi- 
mal menggunakan apa yang ada pada kita, 
jangan menuntut dari apa yang tidak ada, 

Kedua, la menggunakan strategi (Yoh.6 
:10). Supaya tertib dan tidak terjadi keributan, 
la membagi orang banyak itu dalam kelom- 
pok-kelompok. 

Dalam perikop pararel, Yesus juga meli- 
batkan murid-muridNya untuk membantunya 
membagikan roti dan ikan tersebut (Mat.14: 
19b). la tidak melakukan segalanya sendirian 
(meskipun sebenarnya Yesus bisa)! 

Ingat, Yesus memaksimalkan apa yang 
ada, termasuk sumber daya manusia. Tipe pe- 
muridan terbaik menurut Yesus adalah me- 
lalui pengajaran, teladan dan keterlibatan. 
Seorang pemimpin tidak hanya mengajar, 
atau memberi teladan saja. Tapi harus terlibat 
secara aktif dengan anggotanya. 

Ketiga, la mengucap syukur dan mengan- 
dalkan Allah (Yoh.6:11). Yesus tidak mengan- 
dalkan diriNya sendiri. la tahu bahwa kuasa, 
kekuatan dan hikmat sejati hanya datang dari 
Allah Bapa. 

Keempat, la mempertanggungjawabkan 
sisanya (Yoh.6:12). Artinya, Yesus tidak me- 
ninggalkan sisanya terbuang sia-sia. 

Karena sesuatu itu anugerah, bukan 
berarti boleh diremehkan dan disia-siakan, 
tetapi semua harus dipertanggungjawabkan. 

Untuk mencapai hidup yang seimbang dan 
efektif, bekerjalah dengan apa yang ada, 
susunlah strategi, serahkanlah kepada Tuhan 
dan bertanggungjawablah. Mag/bbrp sumber 


05 


an (sacrifice). Lebih dari itu, ketaatan di dalam Tuhan 

juga ditandai dengan munculnya jiwa pelayanan 
kepada sesama (alturisme), jiwa yang mau memberi tanpa 
mengharapkan imbalan. Kita bisa melihat kedalaman kedua 
hal itu di kehidupan para martir Kristus. Mereka tetap taat 
kepada Tuhan meski nyawa terancam. 

Majalah KDP beberapa tahun lalu menulis kisah hidup 
seorang martir di Philipina. “Jika saya harus pergi, saya ingin 
pergi dengan penuh semangat untuk Tuhan.” Ini adalah 
salah satu kata yang diucapkan oleh Martin Burnham (42 
thn) sebelum ia dibunuh. 

Martin dan Gracia Burnham dari organisasi “New Tribe 
Missionaries” diculik pada tahun 2001 oleh “pemeluk 
agama lain" yang radikal. Mereka diculik pada saat mereka 
sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke- 
18 di sebuah restoran di tepi pantai, bagian barat propinsi 


Kes di dalam Tuhan selalu menuntut pengorban- 


TAAT 


ADA YANG MENGATAKAN IMAN LEBIH PENTING 
DARIPADA KETAATAN, KARENA KITA TIDAK 
AKAN MAMPU MENAATI SEMUA PERINTAH 
TUHAN. NAMUN TIDAKLAH MUNGKIN UNTUK 
MEMISAHKAN IMAN DARI KETAATAN. 


artikel 2 


Palawan, Philipina. 

Pada saat mereka ditangkap, Martin sering 
menghibur dan memberi kekuatan bagi para ta- 
wanan yang lain. Gracia berkata, “la adalah se- 
orang yang baik dan ia telah meninggal dengan 
baik.” 

Menurut laporan dari sebuah majalah Kris- 
ten “Maranatha”, teman-temannya dan para 
tawanan yang lain mengatakan bahwa Martin 
telah mengabdikan hidupnya bagi Kristus dan 
pelayanannya untuk membantu orang lain. Keti- 
ka orang lain berdoa supaya mereka dapat di- 
bebaskan, Martin berdoa dan berkata, “Terima 
kasih, Tuhan.” 

Sandera yang lain juga mengatakan bahwa 
Martin memimpin sekelompok orang menyanyi- 
kan lagu-lagu yang penuh inspirasi. la tetap 
mempertahankan imannya melalui saat-saat su- 
littersebut. 

Kadang-kadang ia disuruh untuk meng- 
angkat karung beras pada saat hujan dan ia se- 
ring terjatuh karena tanah yang licin. Namun, ia 
tidak pernah mengeluh, tatapi senantiasa me- 
ngucapsyukur. 

Martin Burnham akhirnya dibunuh oleh 
tentara "agama lain” radikal. 

Martin tetap taat, meski nyawa taruhan- 
nya. Apakah Anda masih ingat berita tentang 
para misionaris dari Korea yang disandera, 
malah beberapa dibunuh, oleh pasukan 
pemberontak di Irak beberapa waktu lalu? 


Arti Sebuah Ketaatan 

Mengapa banyak orang tetap taat kepada 
Tuhan Yesus, meski tahu bahwa taat itu berarti 
menyangkal diri dan harus melayani sesama? 

Karena ketaatan itu adalah pekerjaan Allah 
atas orang percaya yang mendatangkan 
sukacita dan damai sejahtera. 

Ketaatan adalah pekerjaan aktif Allah, 
karena manusia tidak bisa mengusahakannya. 
Manusia yang egois tidak mungkinbisa taat 
pada otoritas di luar dirinya. 

Rasul Yohanes menulis tentang anak kecil 
yang memberikan bekal makannya kepada 
Yesus. Bekal makannya itu tidak banyak, tidak 
sebanding dengan apa yang diperlukan oleh 
5000 orang yang kelaparan. 


Saya membayangkan, mungkin sekali ia 
bergumul dengan apa yang dilakukannya itu. 
Apalagi salah satu murid Yesus mengatakan 
bahwa "Apakah artinya (makanan) ini untuk 
orang sebanyak ini?". la pasti dianggap tolol 
oleh orang banyak. Makanan segitu pastilah 
tidak cukup untuk memberi makan 5000 
orang. Mungkin juga ia bertanya pada dirinya 
sendiri, apakah ada gunanya mencoba? 

Itulah sebabnya ia tidak memberikan 
makanan itu kepada orang banyak. la membe- 
rikannya kepada Yesus. Ada yang membuat ia 
sadar, kalau ia yang menanam benihnya, Allah 
akan memberikan hasilnya. 

Jadi, ia memberanikan dirinya pergi ke 
tengah-tengah orang dewasa. Anak itu pasti 
gugup. Pasti ada juga yang seloroh mengejek 
dia dan menertawakan apa yang ia buat itu. 

Kalau orang-orang itu tidak tertawa, 
mereka pasti menggelengkan kepala kepada 
anak kecil itu. Kalau tidak menggelengkan ke- 
pala, mereka pasti memutar-mutar bola mata, 
"Kita sedang krisis pangan, dan anak kecil ini 
mengira bahwa satu porsi makan siangnya 
sudah dapat mengatasi semuanya?!" 

Tapi yang jelas anak itu tidak melihat o- 
rang lain, melainkan Yesus. Yesus mengatakan 
untuk memberi...maka dia taat. Dia memberi. 

Dan mujizat pun terjadi. Beberapa potong 
roti di tangan Sang Roti Hidup menjadi makan- 
an berlimpah bagi 5000 orang, bahkan sisa 12 
bakul. 


Ketaatan adalah kehendak Allah. 

Ketaatan adalah kehendak Allah. 
“Menaati (Allah) adalah lebih baik daripada 
memberikan korban" (1Sam.15:22). 

Ada yang mengatakan iman lebih penting 
daripada ketaatan, namun tidaklah mungkin 
untuk memisahkan iman dari ketaatan. “iman 
tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati" 
(2:26). Seluruh hidup kita adalah satu iman. 
Dengan iman kita bertumbuh, dengan iman 
kita menyembah, dengan iman kita berdiri, 
dengan iman kita menaati Allah. 

Ketaatan menuntut kita untuk bertindak 
atas dasar percaya tanpa keraguan. Kubur 
Yesus memang kosong tapi janjiNya tidak 
kosong. Mujizat tak pernah mati. Orang yang 
taat pasti akan diberkati.ag/ @ 


07 


etelah melewati persiapan yang cukup 

panjang, antara lain memperlengkapi 

jemaat, doa keliling, konser doa, publi- 

kasi melalui dua stasiun radio dan 

pembagian brosur, termasuk berkoor- 
dinasi dengan pihak terkait seperti masyarakat 
sekitar dan aparat kepolisian, akhirnya KKR 
Ulang Tahun Ke 5 (Lima) GMS Satelit Yogyakarta 
dengan tema “Yoel, Hujan Akhir Roh Kudus" di 
Hotel Santika, Yogyakarta dapat terlaksana de- 
ngan lancar. 


Sempat Tegang 

Sempat di masa-masa awal persiapan, kea- 
daan yang kelihatan begitu tenang berubah 
menjadi tegang ketika Pdt. Antoni Moelyono, 
Gembala GMS Satelit Yogyakarta dipanggil oleh 
pihak yang berwajib. Namun, syukur kepada 
Tuhan, setelah beliau menjelaskan motivasi dan 
materi KKR, pihak yang berwajib mengijinkan 
untuk dilaksanakan. 


Memperingati hari jadinya yang ke-5, GMS Miracle Jogjakarta mengadakan 
KKR berturut-turut selama 3 hari. KKR bertemakan “Yoel-Hujan Akhir Roh 
Kudus" ini diadakan dua hari di Hotel Santika (7-8 September 2007) dan 
hari terakhir sekaligus ibadah di Gereja Mawar Sharon (9 Sep 2007). 


08 


ka 


satellite 


KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) yang 
dihadiri oleh ratusan orang ini diadakan pada 
tanggal 7 dan 8 September 2007, dilayani oleh 
Pdt. Philip Mantofa, BRE. Beliau mengupas tiga 
pasal kitab Yoel dalam tiga hari. 

Hari pertama KKR ruangan itu dipenuhi 
oleh orang-orang dengan berbagai macam 
harapan dan motivasi. Bahkan beberapa orang 
hadir dengan membawa keluarganya yang 
sakit. 

Tidak hanya dari kalangan orang-orang 
percaya saja yang datang, tetapi juga dari keper- 
cayaan lain. Malam itu, Pdt. Philip membahas 
pasal pertama kitab Yoel tentang keberadaan 
Roh Kudus dalam hidup umat-Nya. 

Seorang pemeluk agama lain yang radikal 
memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus 
sebagai Juruselamat pribadi dan bersedia untuk 
dibina kerohaniannya di Gereja Mawar Sharon 
Yogyakarta. Allah sungguh dahsyat! 

Selain itu, banyak orang yang sudah lama 
meninggalkan Tuhan bertobat kembali, 

Bahkan kami mendapat banyak informasi 
tentang kesaksian orang-orang yang telah 


membeli dan membaca buku before 30. Mereka 
sangat diberkati dengan buku tersebut. 

Puji Tuhan, pada hari pertama itu tan- 
tangan menerima Tuhan Yesus diresponi oleh 54 
orang dari 503 orang yang hadir. 

Hari itu, banyak orang menangis ketika 
sadar bahwa mereka membutuhkan pribadi 
Roh Kudus dalam hidup, keluarga, dan peker- 
jaan mereka. Pihak panitia juga menerima 27 
kartu permohonan doa. 

Saat tantangan untuk dipenuhi Roh Kudus 
diberikan, banyak orang yang meresponi dan 
mereka berbahasa lidah untuk pertama kalinya. 
Seorang ibu yang cukup skeptis dengan hal-hal 
demikian juga menerima jamahan Roh Kudus. 
Kejadian itu membuatnya ingin lebih lagi me- 
ngenal Tuhan. 


Hari Kedua 

Hari kedua, Pdt. Philip menyampaikan 
khotbah dari kitab Yoel pasal kedua hujan akhir 
Roh Kudus bagi orang-orang yang mau jadi sak- 
siTuhan. 

Banyak orang menjawab panggilan ini. 
Beliau kemudian mendoakan orang-orang yang 
rindu dipakai Tuhan untuk menjadi saksiNya, 

Hari kedua dihadiri 527 orang, tercatat 16 
kartu keputusan dan 116 kartu permohonan 
doayang terkumpul. 

KKR hari kedua diakhiri dengan doa 
bersama untuk media-media penginjilan seperti 
Before 30, VCD/DVD FKA, dan beberapa media 
lainnya supaya media-media tersebut dapat 
menjadi sarana pemuridan dan penjangkauan 
di Kota Yogyakarta. 

KKR hari ketiga diadakan di Gedung Gereja 
Mawar Sharon di Jalan Janti 100a, Yogyakarta 
bergabung dengan ibadah raya. 

Rangkaian khotbah Pdt. Philip diakhiri 

dengan membahas pasal tiga kitab Yoel. Beliau 
menjelaskan apa yang terkandung dalam setiap 
tetesan hujan akhir Roh Kudus, yaitu berkat dan 
mujizat, 
Di akhir ibadah, para pengusaha- 
pengusaha didoakan agar mereka pun mampu 
menjadi terang dalam panggilan mereka di 
dunia usaha. Ibadah minggu raya kemudian 
ditutup dengan doa berkat oleh Pdt. Philip. 

Tiga hari KKR membawa banyak berkat dan 

n rohani bagi jemaat serta partisipan 


Kuasa Allah sungguh nyata, @ (Pdt, 
gembala satelit Jogjakarta) 


£ information 


Training Center 


Bagi Saudara yang telah 
mendaftarkan diri di 
Prayer Training Center, 
Saudara dapat mengikuti 
training ini pada 


Senin, 24 Sept' 07, 
pk. 18.30 WIB, 
R. Ibadah Utama 


The 
Excellent 
Spirit 


Pdt. Johannes Sonny Susanto 
(Gembala GMS Sat. Semarang) 


4 


m; 


14 


© Mawar Sharon 
Women 
Rabu, 26 September '07 


09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & 
rekan-rekan Anda! 


pembicara: 
Pdt. Sukirno Tarjadi (Jakarta) 


S Mawar «Sharon 


enior 


Spesial 

Rabu, 26 September'07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! untuk pria & wanita 
usia 55 thn ke atas 


“Senior for Senior” 
acara: Kunjungan ke Panti Jompo 
berangkat bersama dari 
'GMS Pusat pk. 09.30 WIB 


Jumat, 28 September'07 Sabtu, 29 September ‘07 


Redaksi Warta GMS Pusat, 
Jl. Cempaka 24, Surabaya, 
Telp: 031-5451335, 

Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag tyo99@yahoo.com 


website terbaru Gereja Mawar Sharon ™ 


alamat website: 


gms.or.id 


Dapatkan informasi terbaru 
Mawar 

baru 

informasi 


on-line 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan dilangsung- 
kan pemberkatan nikah antara: 


Senin, 24 September 2007, 
Pk. 18:00 WIB 

SETIA SUWANA TANIDJAJA 
Putra dr Bp. (Alm) Danau Tanidjaja 
& Ibu Widjaja Maladewi Sidhi 
LIES IRAWATI 

Putri dr Bp. (Alm) Willy Gunawan 
& Ibu (Alm) Eng Bwee Tjien 


12 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Happy, 
Birth da y 


A 


gerei 


28.09.07 
Bie Darma 
Ketua Kemas Sat. Barat 


30.09.07 
Tony Christian 
Penilik Kemas Sat. Pondok Chandra 


latihan 


Syarat: 
Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 


Alur kegiatan: 
Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 
praktek pelayanan, pembinaan 


Jadwal Pelatihan (setiap pukul 18.30): 

Kamis, 27 September'07 - Pelayanan Konseling, Chapel 

Kamis, 04 Oktober‘07 — - Pelayanan Pemerhati, Chapel 
Kamis, 25 Oktober 07 — - Pelayanan Baptisan, Serbaguna 1 
Kamis, 01 November ‘07 - Kunjungan Orang Sakit, Serbaguna 1 


jadwal ibadah mingguan 7. D 
24 September - 30 September 2007 


24| senin 25| selasa 26| rabu 
Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 « R. Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara 
5346563, 3550710 Pdt. Sukirno Tarjadi (Jakarta) 
m MAWAR SHARON SENIOR 
Prayer Training Center Pk. 09.30 * Chapel 
Pk, 18.30 « R, Ibadah Utama 
THE SUMMIT 
Pk.18.15 * R. Ibadah Utama 
Pembicara 


Pat, Sukirno Tarjadi Wakarta) 


MY SPIRITUAL JOURNEY 


Pk. 18.30 
27 | kamis 28| jumat 29| sabtu 
MY SPIRITUAL JOURNEY Doa Malam Doa Puasa 
Pk. 18.30 Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
pembicara: Pembicara 
Mrs. Ruth S. Wills (Surabaya) Pdt. David Maijanto (Ungaran) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 
Pk. 23,00 - selesai * Convention Hall Pk 18.30 +R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
diwilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan.:: 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

@ Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


JAS jadwal ibadah mingguan 


24 September - 30 September 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 


Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan I 

Keb, Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan II! 
Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 


Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak 

Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il Anak Pk. 17.00 
Keb, Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum. ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak Il Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung "COH" 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb, Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak I! Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JI, KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | & Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum II &Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl, Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 


Jl. Nusantara IV/C4E 

Jl. WR. Supratman 10 B 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb, Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K” 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb, Umum II Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R" 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum #Pro-M Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat, Manado 

Keb. Umum | Pk, 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk, 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb, Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit 

Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb, Umum II Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl, Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan Ab 


Sat. Amurang 
Keb, Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan "MOG" 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb, Umum Pk. 12,00 
Keb, Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

JlKampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb, Umum Pk. 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb, Anak Pk. 15,00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp, Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


24 September - 30 September 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. A. Yani, Komplek A, Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12 

Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13,00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon (! ) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng ($ 

Keb. Umum Pk. 16.00 


Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Pk. 17.00 


Keb. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 

Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 

ap 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
0 


Keb.Anak 

JI. Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb, PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 It.2, JI. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb, Umum || Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 
Lt5, Grand Liberty Restaurant, 


Jl Putri Hijau A-6, Medan 
Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb, Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 
Keb, Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 

Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb. Pelajar Pk, 10.00 
Sat. “King of Glory” 
Keb. Pelajar 

di Bonnet Rungkut Lt, 2 


Sat. Timur “Harvest” 


Pk. 12.30 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk, 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb, Pemuda Pk, 09.45 
feb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16,00 


1, Jemuran 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP” 


Keb. Pelajar 
Keb, Pelajar 2 
Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan "Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk, 12.00 
Jl, Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pk, 11.00 
Pk. 13,30 


Keb. Pekerja Pk. 07,30 - 09,30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk, 16.00 - 18,00 


Jl, Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David" 
Keb. Pelajar Pk, 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A- 1 


Keb. Pelajar Pk, 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem II, TD 34, Sidoarjo 

Sat. Timur * 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 


JI. Kenjeran 623, Surabaya 
Sat. Utr. "Gracious Satellite” 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja II Pk. 14.00 
Keb, Remaja III Pk, 16.00 
Sat. Utr. "River of Life” 


Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Jl, Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God” 


Keb Pelajar Pk, 13.00 
Sat. Barat "Eagle" 

Keb.Pemuda Pk, 16.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Engkau Baik 


Do=G 


Cipt: Edward Chen 


G D E, 


Deti EN 2222 a 223- 
Dengan ha - ti ber- syu - kurmasukdi -ha - di - rat - Mu membawa pu - jian ba 


c D G D 
Nee a E2 2S 2222-1223- | 
gi-Mu Ye - sus kumeman-dang wa - jah - Mu bersuka di - de - pan 

E, c A B, 
|11171-1-223-1432-1-10022321232-1-1I 
Mu sambil mencri- ta - kan kasihMu kumengangkat tangan - ku 
c A 8 D 
10022231432161-55--I---- 

bersorak so - rai ba-gikebaik - anMu 
G D E, c D 


1035-3211-2352 AN ese sa 
Engkau ba-ik sangat ba-ik ka-sihse -ta - Mu tak pernah berubah 
G D E, Cc. 1D 


1035-321-23-211-111-1-223-1432331 
Engkau baik sangat baik ka-sihse - ta -Mu tak pernah berubah 
G 


dr-a 


